


UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 
AI 


ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA 








PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF TEOLOGI ISLAM 


Kamaluddin Nurdin Marjuni 


Department of Akidah and Religion Studies 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 


INTERNATIONAL WEBINAR 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA, PALU, SULAWESI TENGAH, INDONESIA 


Sabtu, 31/07/2021 





Knowledgeable « Disciplined « Devout | www.usim.edu.my 





#IOlw usimofficial usimtv 








ABSTRAK 


Pandemi Covid-19 adalah wabah yang saat ini sedang melanda dunia dan membuat 
pengaruh negatif kepada sosio-ekonomi dan sosio-politik global, bahkan memaksa 
penangguhan berbagai ritual keagamaan di i tempat ibadah. Tulisan ini menjelaskan 
pandangan Teologi Islam dalam menghadapi sarden Covid-19 dengan pendekatan teks 
(normative-doktrinal) dan konteks (perspektif kontekstual) agama yang tertuang dalam 
konsep Khalg al-: 
penemuan vaksin telah menjadi prestasi besar bagi sains, namun manusia tetap tidak mampu 
mengenal virus itu sendiri secara akurat, sebab ia adalah makhluk ghaib, tidak dapat dilihat 
dan disaksikan bentuk dan rupanya, hal ini merupakan bukti nyata bahwa disebalik Covid-19 
ada pencipta yang Maha Agung. Kemudian diikuti dengan pengaruh dan kesan konsep Khalg 
At 'aal al-'Ibaad (esensi perbuatan manusia) terhadap pandemi, yaitu sikap dan tindakan serta 
tanggungjawab manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang diwarnai oleh 
perselisihan dua aliran teologi Islam yang telah pupus, namun kesan dan pengaruhnya masih 
dirasakan dalam permasalahan wabah Covid-19, yaitu aliran Jabariah (Fatalisme) dan 
Oadariah (Eree will), tulisan ini diakhiri dengan penghayatan nilai-nilai Magasid Agidah dalam 
menghadapi pandemic Covid-19. 














You 





KATA KUNCI 


e Pandemi 
Covid-19 

. Teologi Islam 

es Sains 


usimtv 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar 


MUKADDIMAH 





1) Usaha Saintis dalam Membendung Covid-19. 
2) Covid-19 dan Konsep Khalg al- “Alam. 
3) Covid-19 dan Konsep Khalg Af'al al- “Ibad. Ta 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar usimtv 


SEJARAH PANDEMIK 


TIME PERIOD TYPE / PRE-HUMAN HOST DEATH TOLL 
165-180 Believed to be either smallpox or measles 
135-737 Variola major virus 
541-542 Yersinia pestis bacteria / Rats, fleas R10 10)AY/) 

1347-1351 Yersinia pestis bacteria / Rats, fleas pLOTOJ LI 
1520 — onwards Variola major virus 56M 
1665 Yersinia pestis bacteria / Rats, fleas 100,000 
1629-1631 Yersinia pestis bacteria / Rats, fleas 
1817-1923 V. cholerae bacteria M 
1885 Yersinia pestis bacteria / Rats, fleas IWAN/M CO pitat-M-Tale Mako Tt-3) 
Late 1800s Virus / Mosguitoes 100,000-150,000 (U.S.) 
1889-1890 Believed to be H2N2 (avian origin) 
1918-1919 H1N1 virus / Pigs 40-50M 
1957-1958 H2N2 virus 1.1M 
1968-1970 H3N2 virus 
1981-present Virus / Chimpanzees 25-35M 
2009-2010 H1N1 virus / Pigs 200,000 
2002-2003 Coronavirus / Bats, Civets 770 
2014-2016 Ebolavirus / Wild animals 11,000 
2015-Present Coronavirus / Bats, camels 850 
848K (Johns Hopkins University estimate 


bu 
sis 


Al 
cd 


ba 
s 


ba 
s 


2019-Present Coronavirus — Unknown (possibly pangolins) 
as of 10:28am PT, Aug 31, 2020) 


Knowledgeable «- Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOIW usimofficial "Klu 





COVID-19 


Kini dunia dilanda kembali dengan wabah, yaitu sebuah virus yang sangat berbahaya dinamakan 
Covid-19, dan dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 
2020, dalam perkembangan terkini, Covid-19 yang daya gerak dan penularannya luar biasa cepatnya, tanpa 
melihat batas negara dan benua, tidak pula melihat batas agama, kelompok, golongan, suku, ras, sekte dan 
warna kulit, kesemuanya terancam terinfeksi, jiwa dan raga ikut ketakutan menghadapinya, pemerintah di 
masing-masing negara hanya sibuk menguruskan dan menanggulangi wabah ini. Menurut laporan terkini 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tepatnya pada 30/07/2021, korban tercatat terinfeksi Covid-19 di dunia 
'196 Negara) sebanyak 195, 886.929 dan yang meninggal sebanyak 4,189.148. Sementara di Indonesia 





terinfeksi 3,331.206 dan meninggal 90,552. 


Coronavirus (COVID-19) data, World Health Organization (WHO), 23/07/2021. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOiw usimofficial 





WHO 
11/03/2020 
Pandemi 
Covid-19 


usimtv 


USAHA SAINTIS DALAM MEMBENDUNG COVID-19 
Laporan yang dikeluarkan oleh Persatuan Vaksin Sedunia (Gavi) pada 07/07/2021 





USIM 


Gm 
(ga 


Vaksin Merah Putih 
@eyplopy) 


GININN Tato olafaki Fe 
20/04/2021 











You 


usimtv 








MAP OF VACCINATIONS 


Laporan vaksinasi dunia dikeluarkan oleh Our World in Data 30/07/2021 














Amerika Inggris Indonesia Malaysia 
Total doses — 343M Total doses 84.3M Total doses 64.8M — Totaldoses — 18.9M 
given given given given Our 
People fully World in 
Yaa 164M People fully 37 EM People fully 19.1M People fully 6 1M Data 
vaccinate vaccinated vaccinated vaccinated Na 
96 fully 96 fully 7 tully 4 full 
| | y Total 
vaccinated 49.876 vaccinated vaccinated 7.196 vaccinated 19.196 doses 
given 
China Mesir Saudi Arabia Iran 21.80 
Total doses 1.6B Total doses 5.34M Total doses 259m Total doses 10.2M 
given given given given 
People fully 317” Peoplefully |... Pesoia Tuli People fully ya, 7 tully 
vaccinated vaccinated | vaccinated 1.42M  vaccinated | vaccinated 
Y6 fully ' Y6 fully 1.646 46 fully Y6 fully 2.946 14.270 
vaccinated vaccinated vaccinated vaccinated 





anto oli Ta! NtoJa Te iTafot-tr- Mela KetoniTeha'g- Tete akennTojakd elu Tau aan OA IYA IDIMA IVA BB 


Knowledgeable « Disciplined « Devout 


www.usim.edu.my 





#IOlw Tiititeram tel usimtv 


KONTROVERSI COVID-19 





1) Asal usul/sumber Covid-19, apakah sumbernya dari hewan (Kelelawar) atau kebocoran 
laboratorium di Wuhan? 


2) Hakikat vaksin, sejauh mana efektifitas vaksinasi? 
3) Wujud Covid-19, apakah Covid-19 merupakan sebuah buatan manusia atau dirancang 
dengan sengaja? 


Kontroversi ini muncul dikaitkan dengan pendiri Microsoft yaitu Bill Gates yang 
mengadakan suatu pelatihan pandemi koronavirus, dan kebetulan diadakan tepat sebelum 
terjadinya Covid-19, tepatnya pada hari Jum'at, 18/10/2019, bertempat di Hotel Pierre, New 
York, USA. 

Acara ini diselenggarakan oleh The Johns Hopkins Center for Health Security (CHS), 
bekerjasama dengan World Economic Forum (WEF) dan Bill and Melinda Gates Foundation 


The Event 201 scenario, Videos of Event 201, Centers for Disease Control and Prevention, USA, 04/11/2019. 


www.centerforhealthsecurity. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOiw Ikilulo antar usimtv 


COVID-19 DAN KONSEP KHALO AL- “ALAM 





Di awal Covid-19 atau sebelum menyebar keluar dari negara Cina, satu pemahaman muncul dan USIM 
disebarkan bahwa virus Corona adalah bala yang ditimpakan kepada Cina atas kezalimannya terhadap 
penduduk muslim di wilayah Uighur. Tentunya ini sebuah pernyataan keliru, sebab dalam Islam, Covid-19 
merupakan bagian dari Sunnah- Kauniyah, yaitu hukum-hukum alam yang tidak mengenal batas-batas 
kemanusian. 

Oleh karena itu, berdasarkan kekuasasaan dan keperkasaan Allah SWT, tidak ada satupun kejadian di 


alam semesta yang terlepas dari Oudrah dan Iradah-Nya. Semua berada dalam garis Sunatullah yang 
diciptakan-Nya, termasuklah Covid-19. 





(54 BUSI) "ema Ca HI A3 33SIIS SIEJI AJ VI 


“Ingatlah bahwa yang menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta 
alam". (al-A'raf: 54). 


(OA ATI) 0nd DUS BI yaab V3 Cb V3 YAI OlELE $ A75 V3 Le2I35 VI 4853 ya Jaka log 


“Dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, 
melainkan tertulis dalam kitab yang nyata “Lauhul Mahfudh”. (Al-An'am: 


Konsep penciptaan Alam Semesta secara langsung menafikan kontroversi yang mengatakan bahwa Wujud 


Covid-19 dibuat oleh manusia. 


Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





TAKDIR 





(SL Abal) Ogkedall S3 dl Ja3 USA 3 Jd SI Ta ol JS 
"Katakanlah "Sekalikali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk 


kami. Dialah Pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (at- 


Taubah: 51). 


Oleh karena itu, ujian, cobaan dan bencana merupakan ketentuan Ilahi yang Maha Kuasa dan ditulis 


rapih di Lauhul Mahfudh. 
(22 sara) WES ol JB 93 SES GI SKawbil 3 V3 PSI G nas ye Ole 
"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan 
telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuzh sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu 


adalah mudah bagi Allah" (al-Hadid: 22). 


Apapun jenis ujian, cobaan dan musibah yang Allah timpakan kepada hamba-Nya, sesungguhnya 
ia merupakan bentuk ujian dan latihan kekuatan dan ketahanan iman. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


MAA TAN TAN MATAN LUKA 





Wujud Covid-19 merupakan bagian dari perancangan dan ciptaan Allah SWT yang tertuang dalam 
konsep Khalg al- Alam (penciptaan alam semesta), konsep ini membuktikan bahwa sekalipun penemuan 
vaksin telah menjadi prestasi besar bagi sains, namun manusia tetap tidak mampu mengenal virus itu 
sendiri secara akurat, sebab virus tersebut tidak dapat dilihat dan disaksikan bentuk dan rupanya, bahkan 
asal-usul Covid-19 itu sendiri, hingga saat ini, para ilmuan dan saintis belum mampu membuktikan asal- 
usul virus ini dari mana ia datang. Kesemua perkara ini merupakan bukti nyata bahwa di sebalik Covid-19 
ada pencipta, yaitu Allah SWT. Ini semua termasuk dalam kelemahan-kelemahan manusia yang telah 
digariskan oleh Allah SWT seperti halnya dalam perkara roh. 


KASI lali ja ata les A5 yA Ha Fadil Jing 93 Sigit, 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh Katakanlah "Roh itu termasuk urusan Tuhanku dan 


tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”. (al-Israa': 85). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


AIA BP) 3 75 Geo)" ip za KS) 





Renungan Kebesaran Allah SWT 


2 - 


Ing Ssh I TEA Iisa AG Agla GAJI dl AP SI GS Reuni 33 SESI G Cal Gear 
“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tandatanda kekuasaan Kami di segala wilayah bumi dan 


pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al Ouran itu adalah benar Tiadakah cukup bahwa 


sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu”. (Fushilat: 53). 


Secara eksplisit, ayat di atas memerintahkan manusia untuk menggali sains lebih jauh dan mendalam, 
dengan cara mengenal dan mengamati secara seksama segala jenis ciptaan Allah di muka bumi ini termasuk 


fenomena Covid-19. 


Dengan demikian, Covid-19 merupakan bagian dari ayat-ayat Kauniyah, yaitu ayat-ayat yan 





menjelaskan tentang kebesaran Allah SWT di jagad raya (kosmos), dan kajian ini adalah garapan besar bagi para 


iImuanysaintis. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


COVID-19 DAN KONSEP KHALO AF'AL AL- “IBAD 


Teks keagamaan perlu berbicara dalam menanggapi pandemi Covid-19, dan sikap teologi Islam 





terhadap Covid-19 erat kaitannya dengan persoalan Af'aal al- “Ibaad, yaitu konsep perbuatan manusia. 


Dalam sejarah Teologi Islam, terdapat dua kelompok yang berselisih faham tentang hakikat perbuatan 


manusia, yaitu: 


- Jabariah: (Fatalisme), aliran ini ditubuhkan oleh AlJJa'd bin Dirham (105 H), ia berpendapat bahwa manusia 
tidak ada pilihan dan tidak memiliki daya. 


- Gadariah: (Free will), pendiri aliran ini Ghaylan al-Dimashgi (106H), ia berpendapat bahwa manusia berdaya 





penuh tanpa batas dan tanpa campur tangan Allah, tiap orang membuat perbuatan dan memilihnya sendiri 


tanpa batas dan tanpa kekuasaan Allah. Kedua doktrin ini ditemukan juga dalam teologi kristen, istilah 


Jabariah "Predestination”, dan Oadariah "Free Will”. 





Mueller, J.T., Christian Dogmatics. St. Louis: Concordia Publishing House, 1934, hal: 589-593. 


Mortimer J. Adler, The Idea of Freedom: A Dialectical Examination of the Idea of Freedom, Vol 1 (Doubleday), 
1958, hal: 127. 








Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





yA FP 


ae yA Ka ma 
sa: ) 9 POLEMIK AKIDAH DARI PERSPEKTIF TEOLOGI ISLAM 
|?) sa Pa : 


sa Pe” ISLAMIC FAITH AND CONT ROVERSIAL ISSUES 
v (1 A —— 7 
D) Ghip3 


Peti 


A — 
SEN a ZA 
rp ki 










5) Aa 33 Publisher: Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon. 
Ta Release Date: 06/08/2014. 
La 
GE Ja TALI ANE SNSENN Subject: Islamic Theology. 


PN Saba aja AA Pa BD benar 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 


Number of pages: 6/2 
ISBN: 13-978-2-7451-7854-1 


Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar usimtv 





Nampaknya ujian Allah SWT yang bernama Covid-19, 
mengingatkan kembali pengaruh kedua aliran tersebut, sebab 
masih ditemukan pengaruh dan kesan pemikiran dari keduanya di 
tengah masyarakat Islam pada saat pandemi ini berlangsung. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





KESAN JABARIAH TERHADAP COVID-19 





Bagi umat yang terkesan aliran Jabariah/Fatalisme (menafikan daya 
manusia) akan mengatakan: 


“Covid-19 ciptaan Allah, maka takutlah pada Allah, jangan takut kepada 
Covid-19 . 

- “Allah sudah atur penularannya dan kepada orang-orang yang sudah 
ditentukan terkena Covid-19 . 


- “Ikhtiar dan pilihan tiada guna, TIDAK PERLU VAKSIN, semua penyakit 
datangnya dari Allah, cukup tawakkal tanpa perlu vaksin . 





Knowledgeable « Disciplined « Devout | www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





MEKYAN MOTANDJAN AA TA MN Sal DJAN RE O)/ | D Za ks, 


Sementara bagi umat yang terpengaruh dengan aliran 
Oadariah (menafikan kuasa Allah SWT) akan mengatakan bahwa: 


"Covid-19 hasil rekayasa manusia, maka kuasa manusia saja yang 
dapat mengatasinya". 


- “Sembuh tidaknya penyakit tergantung obat semata, obatlah 
yang menyembuhkan segala penyakit termasuk Covid-19”. 


“Hanya vaksin yang dapat menyelamatkan manusia dari Covid- 
19”. 


Knowledgeable « Disciplined « Devout | www.usim.edu.my #IOlw usimofficial 





usimtv 





SI YAA /LO) DP) 3 YAN MIN dn BTN Me O)YA | D Su hs) 





Walau bagaimanapun dan apapun halnya, dalam menghadapi fenomena 
Covid-19, sejatinya kita mengambil jalan tengah (bersikap moderat), ia merupakan 
jalan aman dan selamat sesuai dengan tuntunan agama, bahwa Islam adalah agama 


wasathiyah (sederhana/moderat). Firman Allah SWT: 
KL Bill (Ibngh SAE Jgdl 23353 yel Je AI 193 3S Unang Asi Sat SUN) 
"dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 


adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 


(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". (al-Bagarah, ayat 146). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar usimtv 





Dalam konteks Covid: "Allah ciptakan penyakit Covid-19, dan manusia 
perlu berusaha menghindar (bagi yang negatif/belum terkena), melalui beberapa 
metode: 


1) Penjarakan sosial (Social distancing/Physical Distancing). 


2) Bagi yang terinfeksi (positif), maka perlu Karantina (Ouarantine) dan 
pengasingan (Isolation). 


3) Tindakan umum perlu mambatasi gerak sendiri (Self Ouarantine/Stay at 
Home). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


Kedua metode/cara ini adalah kunci kejayaan yang telah dicontohkan 





oleh Rasulullah saw dan khalifah Umar bin Khattab (23H). Apapun halnya, 





wabah atau penyakit Ta'un (Epidemic Disease) merupakan ujian dari Allah SWT, 


sabda Nabi saw: 
poles Ipa M6 A5 J3 FS AU JSI II 5 
“Wabah penyakit Tha'un adalah sebuah tanda peringatan dari Allah swt 
untuk menguji hamba-hamba-Nya". (Sahih Muslim, no: 5904) 


Dalam hadist, terdapat makna yang tersurat dan tersirat bahwa penyakit 
datang dari Allah (tersurat kuasa Allah yang Maha Agung), dan manusia diuji 


bagaimana cara ia menghadapinya (tersirat suatu pilihan). 


Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial 





usimtv 





CO O)YA Ip KE DJANNAN GI DJAN 





Dalam perspektif akidah/teologi Islam, mengahadapi apapun persoalan 





Dalam kaitannya dengan Covid-19, maka ketiga hal ini perlu dilibatkan 
bersama-sama atau diintegrasikan satu dengan lainnya, sehingga usaha 
penanggulangan Covid-19 menuntut gabungan tindakan yang terdiri dari: aspek 
usaha manusia adalah dengan mengikuti arahan kedokteran/vaksin, karantina 


dan isolasi), dan dari aspek manusia dengan Allah adalah berdoa dan tawakkal. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my usimofficial LN ysimtv 
4 





Pada hakikatnya, teologi Islam menjelaskan secara utuh bahwa 
semua peristiwa dan kejadian serta berbagai rupa keadaan yang 
telah dan yang akan kita hadapi, semuanya di dalam pengetahuan 
dan pengamatan serta kekuasaan Allah, yang tidak terbelenggu, 
tidak diikat dan tidak dibatasi oleh ruang, masa dan tempat, 





Knowledgeable « Disciplined « Devout | www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





Teologi Islam menjelaskan secara utuh bahwa semua peristiwa dan kejadian serta berbagai 
rupa keadaan yang telah dan yang akan kita hadapi, semuanya di dalam pengetahuan dan 
pengamatan serta kekuasaan Allah, yang tidak terbelenggu, tidak diikat dan tidak dibatasi oleh 
ruang, masa dan tempat, adapun efisiensi, ikhtiar dan langkah menghadapi ketentuan Ilahi (Takdir), 
seperti berikut: 


1) Usaha. 
2) Do'a. 
3) Tawakkal, yaitu menunggu keputusan (result) hasil daripada usaha dan doa yang diminta. 
NA sal SESI 31 dlu Eabi3 BUG La LI s3 
“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), 
dan disisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh)”. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


KHATIMAH 





Covid-19 merupakan suatu pandemi yang nyata di hadapan mata. Manusia perlu percaya dan yakin bahwa 


kejadian ini merupakan suatu bagian dari konsep Khalg al- Alam atau penciptaan alam. Sebab inilah skenario Allah SWT 





menciptakan makhluknya Covid-19 yang bersifat ghaib/halus. Dan manusia dituntut untuk mewujudkan sisi Magasid 
Akidah, yaitu “Hifdz al-Alam', dalam artian Allah SWT telah menciptkan alam raya untuk dimanfaatkan dan dijaga oleh 
manusia sebaik-baiknya, supaya mereka dapat meneruskan kehidupan dengan sehat, damai dan aman dari segala 
penyakit dan kerusakan alam. Allah SWT telah peringatkan bahwa manusia terkadang ikut serta sebagai penyebab 
terjadinya kerusakan tersebut. Oleh karena itu manusia sebagai khalifah di muka bumi perlu menjaga kelestarian bumi 


Allah SWT. 
(Ken) Ooie3 ala lalat SI ARI kiadl gal SSI Era Lo pda Sl 3 Sudi gb 
"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 


kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (Ar-Rum, 40). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


KHATIMAH 





| al- 
Teologi Asy'ariyah meletakkan ke Maha Kuasanya Allah SWT (Oudratullah) di atas segala- 


Di sisi lain, Covid-19 erat kaitannya dengan konsep Khalg Afal al-'Ibad yang dalam 





galanya. Kekuatan dan kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta alam hadir dalam segala 
keadaan, kondisi dan situasi. Dan disebalik itu manusia tidak boleh berdiam diri, perlu 
berusaha semaksimal mungkin menghindar dari Covid-19, sehingga terjadilah sinergi antara 
kuasa Allah SWT dan manusia dengan berikhtiar, berdoa dan tawakkal, dan hal ini 


merupakan bagian dari Magasid Akidah yang tercermin dalam konsep Hifdz at-Tauhid. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


KHATIMAH 





asumsi yang mengelirukan, seperti berikut: 

- Covid-19 adalah tentara Allah, oleh karena itu jangan takut. 
- Covid-19 adanya di rumah sakit, tidak masuk dalam masjid. 
- Covid-19 adalah takdir, jadi tidak perlu bimbang terkena. 


- Covid-19 ada dalam Ouran disebutkan Corona (Nagur) dalam surah al-Mudatsir: 


(8 Jual) j3 35 56 "Apabila ditiup sangkakala". (al-Mudatsir: 8) 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


KHATIMAH 





NA PAN BAY LOLA BYAYAYA 


SEKIAN DAN TERIMA KASIH 








Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Iklulos an feri usimtv 


